WikipediA 

Bahasa Tukang Besi 


Tukang Besi atau bahasa Kaumbeda(Kaumbeda)^ 1 ^ 
merupakan Bahasa Austronesia yang digunakan di 
Kepulauan Tukangbesi tepatnya di kabupaten Wakatobi 
Sulawesi Tenggara di tuturkan lebih dari 200.000 penutur, 
penutur di luar daerah yakni kota Baubau, kepulauan 
Maluku, Bacan, Taliabu, Mongole, Buru, Sulabesi, 
Seram, dan pulau Ambon, Papua; Sumbawa juga di 
Singapura^ 2 ^. 


Daftar isi 

Pengucapan 
Lihat pula 
Referensi 
Pranala luar 


Pengucapan 


Dialek Tukang Besi utara memiliki 25 konsonan fonem 
dan 5 dasar-sistem vokal Bahasa Ini mengutamakan 
tekanan biasanya pada suku kata terakhir kedua contoh 
pada kure'u yang berarti burung puyu atau ha'a yang 
berarti apa. Bahasa ini memiliki dua konsonan implosif, 
yang jarang ada dalam bahasa-bahasa di dunia yakni b 
pada baramo yang berarti jangan dan c( pada kata cfarano yang 
berarti banyak. Koronal plosif dan /s/ telah prenasalized pendamping 
yang bertindak sebagai fonem yang terpisah. 




Tukang Besi 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Sulawesi Tenggara, Kepulauan 
Tukang Besi 

Penutur 

200.000 (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesian (MP) 


■ MP Inti 


■ Celebic 


- Tukangbesi-Bonerate 


■ Tukang Besi 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

map 

ISO 639-3 

Mencakup: 

khc (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=khc) - Tukang Besi Utara 

bhq (http://www-01.sil.Org/i 


so639-3/documentation.asp?id 


=bhq) - Tukang Besi Selatan 



(S* 

Uji coba Wikipedia 

Bahasa Tukang Besi di 

Wikimedia Incubator 




Uji coba Wikipedia 

Bahasa Tukang Besi di 

Wikimedia Incubator 


Fonem vokal Tukang Besi 















































Bilabial 

Gigi/ 

rongga-gigi 

langit-langit belakang 

Celah suara 

Nasal 

m 

n 

n 


Plosif 

plain 

P 

b 

t 

(d) 

k 

g 

? 

prenasalized 

mp 

mb 

nt 

nd 

nk 

ng 


Implosif 


b 


d 



Frikatif 

Jelas 


P 

s 

(z) 


h 

prenasalized 


ns 




Trill 


r 



Lateral 


1 




/b/ hanya muncul dalam kata-kata pinjaman, meskipun berbeda dengan /b/, [d] dan [z] tidak fonemis dan 
muncul hanya sebagai alofon dari /d^/ yang juga hanya muncul pada kata-kata pinjaman. 

Lihat pula 

■ Bahasa Wolio 

■ Bahasa-bahasa Muna-Buton 

■ Bahasa-bahasa Wotu-Wolio 


Referensi 


1. A DINAMIKA PELAYARAN TRADISIONAL ORANG BUTON KEPULAUAN TUKANG BESI Ali 
Hadara (http://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/ali_hadara_dinamika_sejarah_pela 

yaran_tradisional_orang_buton_kepulauan_tukang_besi.pdf), Makalah disampaikan pada 
Konferensi Nasional Sejarah VIII Jakarta, 14-17 November 2006. 

2. A Bahasa Tukang Besi Utara di ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language.asp7c 

ode=khc),. 

3. A Bahasa Tukang Besi Selatan di ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language.as 

p?code=bhq),. 

4. A Donohue, Mark (1999). "Tukang Besi". Handbook of the International Phonetic Alphabet. 
Cambridge University Press, hlm. 151-53. ISBN 0-521-65236-7. 


Pranala luar 


■ (Inggris) Bahasa tukang besi di rspas.anu.edu.au (http://rspas.anu.edu.au/~donohue/thesis.ht 
ml) 

■ (Inggris) The Tukang Besi papers (http://courses.nus.edu.sg/course/ellmd/TkB.html) - A 
collection of various scientific papers on Tukang Besi 

■ (Indonesia) bahasa tukang besi (http://www.idrap.or.id/id/ethno_tukangbesinorth.htm) 

■ (Indonesia) tukang besi (http://epress.anu.edu.au/apem/boats/html/ch02s02.html) 

■ (Inggris) Tukang Besi North (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=khc) di 
Ethnologue 

■ (Inggris) Tukang Besi South (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=bhq) di 
Ethnologue 















































Bahasa Tukang Besi 

Rumpun bahasa Default 

■ Bahasa Tukang Besi 
Kode bahasa 

ISO 639-3 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Tukang_Besi&oldid=13343161" 


Halaman ini terakhir diubah pada 24 November 2017, pukul 07.57. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 












